Pulau Tidung Kepulauan Seribu dan Wisata Pulau Tidung 




Pulau Tidung Kepulauan Seribu dan Wisata Pulau Tidung 
PULAU TIDUNG 

Mengenai Pulau Tidung Kepulauan Seribu dan Wisata Pulau Tidung. Disini kita akan berbicara 
mengenai wisata dan berlibur yang letaknya tidak jauh dari jakarta, bebas macet, hemat dan 
nuansa pantai yang masih asri. Pulau tidung, pulau yang letak di kepulauan seribu ini memang 
tidak ada habisnya diulas, baik mengenai panorama alam, wisata bahari, asal usul nama pulau 
tidung dan keseharian warganya itu sendiri. Dalam berbagai kesempatan Kami selalu 
memberikan pengetahuan kepada pengunjung baik lokal maupun internasional. Tak itu pula. 
Kami berikan informasi pulau ini kepada yang belum berkunjung kesana. Seperti acara wisata, 
fasilitas, cara kesana, berapa harga paket pulau tidung 2015, homestay/penginapan dan satu 
yang paling menarik yaitu ikon dari pulau ini yaitu " jembatan cinta". 



Pulau Tidung Di Mana ? 



TiduiR 




Muara Angke* 




Mungkin masih banyak juga yang bertanya Pulau Tidung di mana ? Secara Geografis pulau 
tidung terletak di gugusan kepulauan seribu, provinsi DKI Jakarta, Memiliki 2 pulau yang 
terpisah yaitu pulau tidung kecil dan pulau tidung besar, dengan di hubungkan dengan 
jembatan yang sebagai ikon terkenal yang bernama jembatan cinta. Pulau tidung besar adalah 
pulau penduduk yang memiliki warga sekitar +/- 4700 jiwa. Untuk pulau tidung kecil sendiri 
bukan pulau penduduk dan hanya di tempati oleh badan konservasi. Menjulur dari timur ke 
barat, pulau tidung kecil terletak di bagian timur dan pulau tidung besar di bagian barat. Untuk 
jembatan cinta letaknya di bagian antara kedua pulau dan sebagai pusat wisata. Untuk mata 
pencarian sebagian besar penduduknya adalah nelayan, wiraswasta, karyawan swasta dan 
pegawai negeri. 

Fasilitas yang ada yaitu : 

Fasilitas untuk Warga dan Umum : Puskesmas, Kantor Polisi, Sekolah SD, SLTP, SMK, Kantor 
Kelurahan, ATM (Bank DKI). 

Fasilitas tempat untuk pariwisata : Dermaga, jembatan cinta, pantai pulau tidung besar bagian 
timur dan barat lalu pulau tidung kecil. 

kenapa di Pulau Tidung Murah untuk liburan dan wisata ? 

kenapa di Pulau Tidung Murah untuk liburan dan wisata? karena memang harga disini tidak 
dipatok mahal, untuk paket wisata pulau tidung sendiri masih tergolong murah dan hemat, 
berkisar dari Rp 190.000 sampai dengan Rp 925.000, tergantung dengan paket wisata apa yang 
kita ambil dan fasilitas yang di dapat. Yang jelas sesuai dengan kocek yang kita miliki. .hehe.. 



Wisata Pulau Tidung 



Kegiatan wisata pulau tidung memang lebih banyak di wisata air / watersport. Wisata yang 
paling banyak diminati seperti : Bananaboat, Snorkeling, Canoe, Sofaboat, Rolling Donut, Jetski, 
Jumper, bahkan loncat dari jembatan cinta. klo yang terakhir ini memang 
gratis. ,.hahaaa..beconc/o. Untuk kegiatan lainnya sudah pasti menikmati pemandangannya, 
sunrise di pantai bagian timur/ jembatan cinta dan sunset di bagian barat. Biasanya untuk 
menikmati wisata kita bisa melakukan kegiatan dengan alat transportasi sepeda dan bentor ( 
becak motor ). 

di pulau tidung penginapan harga dapat di nego 




di pulau tidung penginapan harga dapat di nego? masa sih?. ..jelas iya, karena penduduk disini 
memang terkenal baik dan ramah, mereka banyak juga yang mendapati pengunjung atau 
wisatawan yang mencari penginapan dengan murah, bahkan memang karena tidak disengaja 
mencari yang murah, melainkan ada juga pengunjung yang tertinggal kapal untuk pulang atau 
kehabisan uang tunai / cash. Untuk penginapan di pulau tidung kita bisa menyewa homestay. 
homestay disini tergantung fasilitas yang didapatkan seperti NonAC, AC, TV dan Kulkas. Anda 
bisa memilihnya sesuai kocek yang anda miliki. Tak lupa untuk yang letaknya di pinggir pantai 
dan yang tidak sudah pasti ada perbedaan. Tarif harga yang dipatok cukup relatif, berkisar Rp 
450.000 s/d Rp 600.000. 

Baiklah artikel ini sebagian atau sekilas informasi seputar mengenai pulau ini, sekarang kita 
akan berbicara bagaimana cara untuk ke sini. Anda dapat melalui 3 rute yaitu : Dermaga Kali 
Adem, Muara Angke dan Pantai Marina Ancol. 



Banyak yang bilang kalau travel pulau tidung murah 




Banyak yang bilang kalau travel pulau tidung murah, itu memang bukan isapan jempol belaka, 
memang benar adanya. Harga travel / wisata disini sebenarnya memang standar atau hampir 
rata. Hanya selisih Rp. 10.000 s/d Rp. 20.000 setiap paket wisata yang ditawarkan. Akan tetapi 
memilih travel yang berkualitas, mungkin itu menjadi pekerjaan rumah/PR tersendiri bagi jasa 
penyedia wisata di pulau tidung dan wisatawan. 

Tips memilih travel agent yang berkualitas baik dan bagus 

1. Pilih travel agent yang Jujur 

Mengapa jujur? jelas sudah pasti menjadi prioritas nomor l/pertama. Banyak kita melihat iklan 
travel atau penyedia jasa wisata yang mengiklankan biaya wisata yang murah,hemat dan 
bahkan termurah. Apakah itu relevan dengan harga yang tertera dan fasilitas yang didapat? 
antara paket yang diberikan tidak sesuai dengan yang diterima. 

2. Harga yang bersaing dan kompetitif 

Kita bisa mencari informasi dari berbagai media elektronik atau rekan-rekan, jangan malu untuk 
bertanya. Harga yang dipatok cukup masuk di akal,apabila hanya selisih sedikit itu tidak akan 
menjadi masalah. Apabila pelayanan yang diberikan cukup baik dan sangat powerfull. 

3. Melihat dari track record /daftar kinerja suatu travel agent. 

Melihat dari track record suatu travel agent dapat kita lihat dari review di internet atau rekan 
kita yang sudah pernah memakai jasa travel tersebut. Kita bisa menanyakan paket wisata yang 
mereka berikan dan performance saat di lapangan. 

4. Jelas dan Bertanggung Jawab. 

Memilih travel agent yang Jelas dan Bertanggung Jawab. Kita bisa lihat jelas kantor, website dan 
akun sosial media, atau bahkan Anda sudah mengenal dari salah satu crew mereka. Jelas akan 
paket yang ditawarkan dan memiliki harga yang standar, kurang lebih sama dengan travel agent 
lain. Keberadaan kantor yang bisa di jangkau dan tertera jelas. Website atau situs mereka yang 
tidak terlihat hanya asal dibuat atau terkesan buru-buru dibuat. Sosial media selalu 
memberikan berita atau informasi terbaru mengenai keadaan tempat wisata yang kita tuju. 
Bertanggung jawab penuh atas pelayanan baik saat penerimaan maupun sesudah pemakain 
atas jasa mereka. Apabila ada kesalahan, mereka langsung mengucapkan maaf tanpa diminta 
dan langsung mempunyai tindakan baik. Mereka selalu meminta review atas kinerja 
mereka,yang bertujuan untuk lebih memaksimalkan pelayanan mereka. 



Sekian artikel ini sedikit mengenai wisata di pulau tidung. Semoga informasi yang diberikan 
dapat bermanfaat. 




Salam Wisata, 



TIDUNG BABA WISATA 

Head Office : 

Jalan Ahmad Mundari, RT 02/02, 

Pulau Tidung, Kepulauan Seribu. 

Kode Pos : 14520 

Phone 1 : 085201000053 

Phone 2 : 0816889034 

email : tidungbaba.wisata@gmail.com 

Website : www.tidungbabawisata.com 

Branch Office : 

Jalan Lancar III no. 25, Kemayoran, 

Jakarta - Pusat 

Phone 1 : 021-4262349 

Phone 2 : 081290247779 

email : info@tidungbabawisata.com 

Website : www.tidungbabawisata.com 



